









JADI, 
INI RUMAH 
TUAN OH. 













APA YANG DILIHAT 
PAK PROFESSOR? 





APA KONSELING 
SELALU SEPERTI INI? 





^ 


三 =| 
>= RASANYA | 
es p) A TIDAK. 
AA 














PADA LIMA SAMPAI 
ENAM KALIMAT PERTAMA, 
ORANG-ORANG CENDERUNG 

MENULISKAN TENTANG 
[DIRI SOSIAL] MEREKA, 





SEPERTI 
[AKU ADALAH ANAKNYA 
SI ANU) ATAU 


J (AKU ADALAH 

/ — MURID SEKOLAH X 
ATAUPEGAWAI 
PERUSAHAAN Y) 


INI ADALAH 
ASPEK SOSIAL MENGENAI 
SIAPA DIRIMU 










YANG BISA 
DIKETAHUI 
ORANG LAIN. 















MESKI BEGITU, 
SAAT ORANG-ORANG 
MULAI MENULISKAN LEBIH 
BANYAK PERNYATAAN, 

[INNER SELF) MEREKA 
MULAI NAMPAK. 


PSTATIJDIRII 





ORANG-ORANG 
BIASANYA MULAI 
MENULISKAN APA YANG 
SEDANG MEREKA 
RASAKAN. 


DAN MEREKA 
MULAI MENUNJUKKAN 
APA YANG MEREKA 
ANGGAP PENTING 





DAN SETELAH 
KALIMAT KESEPULUH, 
SERING KALI MEREKA MULAI 
MEMBUKA APA YANG 
DIINGINKAN ALAM BAWAH 
SADAR MEREKA 


ATAU HAL-HAL 
YANG MEREKA RISAUKAN 


YANG BAHKAN MEREKA SENDIRI 
TAK SADARI. 





KARENA 
SAAT MEREKA BERPIKIR 
HARUS MENULISKAN APA 
SETELAH KATA [AKU], 


MEREKA MULAI 
MELIHAT LEBIH DALAM 
KE DIRI MEREKA. 












MENILIK DARI 
RESPONSMU, 





TUAN OH, 
KAU MENILAI DIRIMU 
SANGAT TINGGI. 









YAH... 
TENTU SAJA. 





TAPI ADA 
SESUATU YANG 
AGAK ΑΝΕΗ. 






















UMUMNYA, 
SAAT KAMI MEMBERIKAN 







WAKTU 20 MENIT 
PADA SESEORANG UNTUK 
TWENTY STATEMENTS KLIEN AKAN 
BERUSAHA MENULISKAN 


SEBANYAK MUNGKIN 
DALAM KURUN 
WAKTU ITU, 


TAPI KAU BUTUH 30 MENIT 
UNTUK BISA MENGISI 
SEMUA PERYATAANNYA 
ITV. 

YANGBISA KAU TULISKAN 
HANYALAH HAL-HAL 
SEPERTI: 











[AKU LULUS DARI 
UNIVERSITAS TOP] 






[AKU PUNYA 
GAJI BESAR] 
MANAGER DI SAN. 


TIM PENMALAN PORTA ARMA, U ANAK TANGGAL 
^ 


[AKU MELAKUKAN 
INI DAN ITU] 







KAU TAK BERITAHU KAMI 
SESUATU YANG LEBIH DALAM. 


VA ЧІНЯУЫЗ1 NVdvol NV Q 


m 


¿NW.LVA30Y31 NVW31 VAVIS 





суонунияв dV99NV 
ПУХ ONITVd INVA мау 


VANS nv» 
омпуа 9NVA ТУН VdV 





ФОМУПП ΠΙΧΥΜ VANNA LV VS 
NVINAVT ПУХ ONVA Уау 






"ONVN3S LVINVS 
VYSVUIW nii vngW3W 9NVA 
VQV VdV ‘INI YIHAV-YIHAV, 


935 LVINVS VSV3H nv 1V b 


AKU TAK MAU 
MENCERITAKAN 
HAL ITU PADA 
ORANG ASING... 


KLIEN BIASANYA 
SULIT MEMBUKA DIRI 
PADA KAMI. 


KAMI 
MENYEBUTNYA 
SEBAGAI [DEFENSE/ y 
PERTAHANAN] 


ATAU [EVASION/ 
ELAKKAN). 









TAPI KAU TAK 
MEMPERTAHANKAN 
DIRIMU YANG 
SEBENARNYA. 
















ALASAN KAU TAK 
MENULISKAN APA PUN, 
KARENA KAU TAK BISA 
MENULISKANNYA. 


KU-KUPIKIR INI CUMA 
KONSELING TENTANG 
HUBUNGANKU. 


BUAT APA 
AKU HARUS-.... 





PIKIRAN SESEORANG 
ITU RUMIT, 


ашай 
SUATU HAL MUNGKIN TERLIHAT 
SEPERTI SUATU KECANDUAN, 


TAPI PADA KENYATAANNYA 
ITU ADALAH FOBIA, 


BEGITU JUGA 
DENGAN MASALAH HUBUNGAN- 
MUNGKIN SAJA ADA MASALAH 
YANG LEBIH MENDALAM. 



























RUANG KELUARGA 
ITU SEPERTI SEBUAH 
[PAPAN МАМА). 


INI KARENA 
IA DIPENUHI DENGAN HAL-HAL 
YANG SECARA TAK SADAR 
INGIN KITA TUNJUKKAN PADA Д | 
ORANGLAIN, 









SESEORANG 
BAHKAN PERNAH 
MEMBANDINGKANNYA DENGAN 
(ETALASE DI TOKO 
SERBA ADA). 


SEORANG JEONGHYUK OH 
YANG DIPAJANGDI SINI 


ADALAH JEONGHYUK OH, 
SANG PEBISNIS SUKSES, 


ATAU JEONGHYUK OH 
YANG MENDAPATKAN 
PENGHARGAAN 
DI KANTOR 


ATAU JEONGHYUK OH 
YANG MEMILIKI 
MOBIL IMPOR. 


















APA TAK CUKUP BAGIMU, 
DATANG TIBA-TIBA 
LALU MASUK 

SEPERTI INI, HAH? 


SEKARANG KAU 
MENGHINAKU? 









AKU AKAN 
TANYAKAN SATU HAL 
LAGI PADAMU, 







TUAN OH, 
BILA KAU ADALAH 
SEEKOR HEWAN... 










MAKA HEWAN 
APAKAH KAU? 


ATAU WARNA APA 
SEKIRANYA 
DIRIMU INI? 


DIPIKIRKAN, 






A-AKU 
TAK YAKIN. 






AKU TAK PERNAH 
MEMIKIRKANNYA. 






KENAPA ITU 
PENTING? 










ya 


SATU HAL YANG 
SUKA DILAKUKAN 
REMAJA, 


ADALAH 
MEMIKIRKAN WARNA, 
ATAU HEWAN APA YANG 
MEWAKILI DIRI MEREKA. 


TAHUKAH KAU, 
MENGAPA? 





KARENA MEREKA BELUM 
PUNYA SOSOK DIRI 
YANG SEMPURNA. 


MELALUI PERBANDINGAN 
SEPERTI ITU ATAU 
TOKOHTV 
MEREKA BERUSAHA 
MENCARI (JATIDIRI) MEREKA 
ATAU [SOSOK YANG MEREKA 
INGINKAN). 














JADI ORANG-ORANG 
YANG SEKALI PUN BELUM 
PERNAH MEMIKIRKAN 
HAL ITU 


AKAN SULIT SEKALI 
MENJAWABNYA. 















TAPI KINI 
SEMAKIN BANYAK 
ORANG YANG KESULITAN 
MENJAWAB PERTANYAAN 
TERSEBUT, 


JADI KAU 
TAK PERLU TERLALU 
MENCEMASKANNYA. 


TAPI BILA KAU TERUS 
BERTAMBAMBAH UMUM 
DALAM KEADAAN SEPERTI 
SEKARANG, 











BISA DIPASTIKAN 
KAU KELAK AKAN DAPAT 
KESULITAN. 


YANG HARUS 
KULAKUKAN? 








ITU SEBUAH TANDA 
KALAU PERTAHANAN 
DAN ELAKANNYA 
MULAI DIKURANGI. 


AKU BUTUH 
\ BANTUANNU. 





Karya JONGBEOM LEE 


PRIA YANG KOSONG (10) 


i p < 


INI AKU SAAT 


MASIH KECIL. 
2. > 











INI SAAT 
UPACARA KELULUSANKU 
SAAT SEKOLAHDASAR. 






INI SAAT 





RETRET GEREJA... 
YANG INI FOTO 
KELUARGAKU SAAT 


LIBURAN MUSIM PANAS. 


















KAU PUNYA 
BANYAK FOTO 
SAAT KULIAH, YA. 





AH. IYA, 
PERLAHAN-LAHAN 
JADI BANYAK 


JADI ANDA 


BERDASARKAN 





KAU PUNYA 
BANYAK ALBUM 
FOTO. YA, 
RASANYA AKU 
PUNYA KIRA-KIRA 
SEPULUH ALBUM, 














YANG 
MENARIK PERHATIANKU 
DALAM ALBUM YANG 

SEBELUMYA... 





TERUS MUNCUL 
DI ALBUM-ALBUM INI. 


SEMUA FOTO INI 
PUNYA SATU 
KESAMAAN. 





ALBUM FOTO JUGA BISA 
MEMBERIT AHU BEGITU BANYAK 
TENTANG РЕМІШКМҮА. 


APAKAH ADA FOTO 
SANG PEMILIK SAAT 
SENDIRIAN ATAU DENGAN 
TEMAN-TEMANNYA 


ATAU BERSAMA 
KELUARGA, 


ATAU BILA 
ADA TEMPAT YANG 
MUNCUL BERKALI-KALI. 





TAPI ALBUM-ALBUM INI 
PUNYA SATU KESAMAAN. 








SEIRING DENGAN 
BERTAMBAHNYA 
UMURMU, 














ORANGTUAMU 
PERLAHAN MENGHILANG 
DARI FOTO-FOTO INI. 







KEHADIRAN 
ORANGTUA DI HIDUPMU 
BERKURANG SETELAH 
KAU DI SEKOLAH 
MENENGAH. 


ALIH-ALIH, 
KAU MULAI MENGISI 
POSISI ITU DENGAN 
PENGALAMAN YANG 

KAU ANGGAP 
PENTING. 


ADA TEORI YANG 


MENGATAKAN BAHWA 
BEGITU KAU MENIKAH ATAU 
MENJADI ORANGTUA, 


MAKA ORANGTUAMU 
AKAN MUNCUL KEMBALI 
DI ALBUM FOTOMU. 





DI SEMUA 


ALBUM MILIKMU 


aa 





CUMA ADA BEBERAPA FOTO 
YANG MENAMPILKAN IBUMU, 











BERSAMBUNG 


JONGBEOM LEE 


PENASIHAT AHLI: 

[HYEONGSEOK SONG] 

(MENYANDANG GELAR PHD UNTUK ILMU PSIKOLOGI, 
KEPALA KLINIK "HEART TO HEART") 


[DASIM NU] 
(KEPALA "ACADEMY PSIKOLOGI DASIM NU,” 
PENULIS ARTIKEL PSIKOLOGI) 


[GYEONGBO SEO] 
(PENGAJAR DI UNIVERSITAS YONSEI, 
FAKULTAS PSIKOLOGI - S1) ET AL. 


